TRANSKRIP RAPAT KOMUNITAS BLOI 01 
23 JULI 2017 

“MENENTUKAN TUJUAN KOMUNITAS, IURAN DAN DONASI” 
DOKUMEN TRANSKRIP INI BERLISENSI CC BY-ND 4.0 


Dokumen ini dibuat dengan LibreOffice Writer berformat ODT di atas GNU/Linux 


RARPT KOMUNITAS BLOI #1 

UNTUK SEMUA ANGG01A 

Dipimpin Ketua & Pendiri BLOI: Taufik Hidayat | u °»^ | 

SEBAGAI GANTI 
MICROSOFT OFFICE 

Materi: 

MEMBAHAS TUJUAN KOMUNITAS, 
IURAN RUTIN, DAN DONASI BLOI 


Penting: 

Minggu, 23JUU 2017 Semua anggota 

13:00-16:00 WIB diharapkan nadir 

di grup Telegram BLOI 

desain grafts oleh Malsasa 

lisensi CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.Org/llcenses/by-sa/3.0/ 



TRANSKRIP RAPAT 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:26] 
Baik. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 13:26] 
Saya mulai rapat kita. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 13:26] 
Disini siapa saja yang sudah hadir ?. 

Thoriq Kemal, [23.07.17 13:26] 

6 

Azis Pratama, [23.07.17 13:28] 


Rizal, [23.07.17 13:28] 

n 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:28] 

Sebelum rapat, saya memberikan sebuah peraturan. Peraturan tersebut adalah dilarang untuk 
memberikan kritik dan saran selama saya memberikan penjelasan di dalam rapat. Adapun pertanyaan 
maupun masukan silakan disampaikan setelah saya membuka kesempatan bertanya. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:28] 
Baik. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:28] 



Assalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. 


Ade Malsasa Akbar, [23.07.17 13:28] 

Wa'alaykumussalam warahmatullahi wabarakatuh 

Taufik Hidayat, [23.07.17 13:28] 

Rapat perdana komunitas BLOI resmi saya buka. Rekan-rekan dimohon untuk memperhatikan setiap 
penjelasan saya. 

Azis Pratama, [23.07.17 13:29] 

Wa'alaikumussalam Wr 
Wb. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 13:29] 

Rapat kita ini berjudul "Menentukan tujuan komunitas, Iuran dan Donasi". 

Kafabih Rahmat, [23.07.17 13:29] 

Waalaikum salam 

Muhammad M. Hasan, [23.07.17 13:29] 

Wa'alaikumussalam 

Taufik Hidayat, [23.07.17 13:29] 

Baik. 

Ayid Sudirman, [23.07.17 13:30] 

Wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh 


Harry Suryapambagya, [23.07.17 13:30] 



[In reply to Taufik Hidayat] 

Hadir kang 4 Q 

Taufik Hidayat, [23.07.17 13:30] 

Sebelum saya menjelaskan materi tersebut diatas, saya akan memulainya dari sejarah berdirinya 
komunitas ini sampai dengan adanya proyek buku kolaborasi free software. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 13:31] 

1. Sejarah Komunitas Free Software dan Proyek Buku Kolaborasi Free Software. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 13:31] 

BLOI (Belajar LibreOffice Indonesia) didirikan pada bulan Maret 2016 dengan nama awalnya Grup 
Belajar LibreOffice Indonesia (GBLOI) di Telegram. 

Nur Kholis, [23.07.17 13:32] 
hadir... 

HARICO woni, [23.07.17 13:35] 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:35] 

Singkatnya, GBLOI diubah namanya menjadi BLOI untuk mudah diingat dan memudahkan 
pembacaan. Grup ini didirikan leh Taufik Hidayat (yumtaufikl997@gmail.com) berselang 9 hari 
setelah grup BGLI (Belajar GNU/Linux) didirikan. Grup BLOI ini didirikan bertujuan untuk 
memudahkan para pengguna baik awam maupun tingkat atas untuk mempelajari dan berbagi 
pengalaman tentang LibreOffice di Indonesia, sekaligus sebagai wadah untuk belajar free software 
khususnya LibreOffice. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:36] 

Tak lama setelah berdiri, grup ini mengadakan proyek pertamanya yang diprakarsai oleh Ade Malsasa 
Akbar (teknoloid@gmail.com) dan dikoordinir oleh Taufik Hidayat. 



Taufik Hidayat, [23.07.17 13:39] 


Proyek tersebut merupakan proyek pembuatan buku dan berjudul "Mari Mengenal LibreOffice". Buku 
ini merupakan buku kolaborasi pertama komunitas BLOI yang ditulis oleh 9 orang kontributor bab 
(http://libreoffice.puskomedia.web.id/kontributor/) dari seluruh Indonesia dengan zona waktu yang 
berbeda. Buku ini resmi dirilis pada 21 April 2016 bertepatan dengan rilisnya Ubuntu 16.04 LTS. 
Silakan unduh disini » http://libreoffice.puskomedia.web.id/buku/. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:40] 

Berselang 2 bulan setelah perilisan buku "Mari Mengenal LibreOffice", maka pada Juni 2016 proyek 
kedua buku kolaborasi diumumkan. Koordinator proyek buku ini adalah Taufik Hidayat. Buku ini 
hanya membahas seputar LibreOffice Writer, sehingga berjudul "Lebih Dekat Dengan LibreOffice 
Writer". 


Muhammad Irwan Andriawan, [23.07.17 13:42] 
hadir 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:43] 

Buku ini sempat ditunda perilisannya sebanyak 2 kali, yaitu pada 30 Agustus 2016 dan 30 September 
2016. Akhirnya buku ini resmi dirilis pada 30 Oktober 2016 dan memiliki tebal 225 halaman. Buku ini 
ditulis oleh lebih banyak kontributor dibandingkan dengan proyek pertama 
(http://libreoffice.puskomedia.web.id/kontributor/). Silakan unduh disini » 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/buku/. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:45] 

Buku ini sempat dicetak sebanyak 10 buah dan dijual dengan harga Rp80.000. Hash penjualan buku 
digunakan untuk menggaji para kontributor yang terlibat dalam pengerjaan buku sekaligus sebagai 
modal pencetakan kembali untuk dijual kembali. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:47] 

Buku tersebut memiliki changelog mulai dari awal diumumkan sampai resmi dirilis. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:48] 



Saya selaku koordinator buku tersebut tidak merasa puas dengan buku tersebut, terutama pada layout 
buku dan tampilan kontennya. Sehingga buku tersebut dipermak kembali untuk menyempurnakan 
layput dan kontennya. Buku yang sudah dipermak tersebut diberi nama "Lebih Dekat dengan 
LibreOffice Writer Edisi Revisi 2" yang pengerjaannya menghabiskan waktu selama 3 bulan setelah 
perilisannya. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:48] 

Silakan cek pembaruannya pada laman ini » http://libreoffice.puskomedia.web.id/2017/07/12/pesan- 
buku-lebih-dekat-dengan-libreoffice-writer-edisi-revisi-2/ 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:50] 

Buku "Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer Edisi Revisi 2" ini kini dijual versi cetaknya dan telah 
terjual sebanyak 11 buah (s/d Juli 2017). Buku ini memili ketebalan 236 halaman. Harga buku ini 
adalah Rp Rp50.000 (s/d 17 Juli 2017) dan mengalami kenaikan harga menjadi Rp90.000 per buahnya. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:53] 

Bagi Anda yang membeli versi cetak buku ini, Anda akan mendapatkan CD nonus yang berisi: softcopy 
buku, video tentang LibreOffice berbahasa Indonesia (6 video) oleh Ade Malsasa Akbar dan software 
LibreOffice (Versi Debian dan Windows). Berkas buku "Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer Edisi 
Revisi 2" tidak dirilis ke publik. Berkas tersebut akan Anda dapatkan jika membeli versi cetaknya. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:57] 

Buku yang telah dicetak oleh komunitas BLOI berlisensi CC BY-SA 3.0 

(https://creativecommons.Org/licenses/by-sa/3.0/). Bagi Anda yang telah membeli buku "Lebih Dekat 
dengan LibreOffice Writer Edisi Revisi 2" dan memiliki softcopy buku, silakan disebarkan ke seluruh 
rekan terdekat Anda. Anda diperbolehkan untuk mencetaknya kembali, menyalin, mempelajari, 
mendistribusikan, membuat karya turunan, menjualnya kembali atau mengubah isi buku, namun tetap 
sertakan nama penulis asli buku dan juga harus berlisensi CC BY-SA 3.0. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:58] 
Baik. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:59] 



Untuk sejarah dan asal mula proyek kolaborasi buku free software sudah selesai. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 13:59] 

Selanjutnya, saya akan membahas tentang Arah, Tujuan Komunitas, Iuran dan Donasi. 

HARICO woni, [23.07.17 14:00] 

© 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:00] 

Mungkin disini rekan-rekan merasa aneh dengan iuran dan donasi dari suatu komunitas seperti ini. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:00] 

Baik, akan saya jelaskan. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:00] 

2. Arah, Tujuan Komunitas, Iuran dan Donasi. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:02] 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa komunitas ini mampu menghasilkan pemasukannya sendiri 
melalui penjualan buku. Komunitas ini telah memproduksi buku sendiri, mencetak sendiri, menjual 
sendiri dan keuntungannya untuk keuntungan komunitas ini sendiri. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:03] 

Tujuan dibentuknya komunitas ini selain mengedukasi masyarakat dengan free software melalui 
LibreOffice juga bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya dengan iuran dan donasi. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:04] 

Saya selaku pendiri grup ini dengan jujur mengatakan bahwa komunitas ini membutuhkan banyak 
sekali bantuan. 



Taufik Hidayat, [23.07.17 14:04] 

Bantuan itu berupa dana dan tenaga SDM. Bantuan dana yang dimaksud adalah berupa iuran dan dana. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:05] 

Iuran dan donasi ini merupakan pemasukan dana yang berasal dari anggota komunitas BLOI dan 
bersifat sukarela. Nantinya, iuran ini digunakan sebagai modal untuk lebih banyak lagi mencetak dan 
menjual buku. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:07] 

Selain itu, iuran dan donasi ini bertujuan untuk menggaji setiap individu yang telah berkontribusi 
terhadap komunitas ini, seperti: menggaji koordinator proyek, pengajar kursus online, jasa pengirim 
buku dan sebagainya. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:08] 

Untuk besaran nominal iuran minimal setiap bulan per anggota adalah Rp20.000 dan bersifat sukarela. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:11] 

Selain iuran sebagai salah satu sumber pemasukan, komunitas ini juga menerima dana pemasukan 
lainnya yaitu melalui donasi yang berasal dari luar lingkungan anggota. Artinya, orang-orang dari luar 
komunitas bisa membantu kemajuan komunitas ini melalui donasi. Donasi ini bersifat sukarela dan 
dapat berbentuk apa saja, misal: uang, pulsa, domain, server, barang dan sebagainya. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:15] 

Jadi, saya menyimpulkan dan menegaskan kembali bahwa komunitas ini selain mengedukasi 
masyarakat melalui free software, komunitas ini berorientasi kepada menyejahterakan anggotanya 
melalui bisnis penjualan buku atau iuran dan donasi yang telah dikumpulkan. Iuran dan donasi yang 
telah dikumpulkan ini nantinya digunakan sebagai modal untuk lebih banyak lagi mencetak dan 
menjual buku, menggaji ketua dan koordinator proyek, menggaji pengajar kursus online, menggaji jasa 
pengirim buku dan lain sebagainya. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:15] 
Baik. 



Taufik Hidayat, [23.07.17 14:17] 

Bagi rekan-rekan disini yang ingin membeli versi cetak buku komunitas ini silakan kunjungi pranala » 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/pesan-buku/. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:18] 

Bagi rekan-rekan disini yang ingin memberikan iuran silakan kunjungi pranala » 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/iuran/ 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:20] 

Bagi rekan-rekan yang memiliki usaha jasa percetakan ataupun printing, kami juga membutuhkan Anda 
untuk mencetak buku lebih banyak lagi. Kami membutuhkan Anda untuk bekerjasama dalam hal 
pencetakan buku. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:22] 

Bagi rekan-rekan yang ingin berdonasi silakan klik pranala 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/donasi/. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:22] 

Anda juga dapat berdonasi kepada LibreOffice pusat dengan mengklik link tersebut diatas. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:23] 

Baik. Untuk penjelasan tentang Arah, Tujuan komunitas, Iuran dan Donasi sudah selesai. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:25] 

Baik. Saya masuk ke penjelasan ke-3 tentang Workshop dan Seminar. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:25] 

3. Workshop dan Seminar 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:26] 


Komunitas BLOI juga berencana untuk mengadakan workshop dan seminar di sekolah-sekolah, 
kampus maupun instansi lainnya. Hal ini dilakukan sebagai langkah pendekatan dalam menyebarkan 
free software ke seluruh Indonesia. Komunitas BLOI hadir untuk membantu pemerintah dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:27] 

Dalam hal ini, kami membutuhkan Anda sebagai tenaga SDM untuk mengajarkan free software ke 
tengah masyarakat. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:28] 

Jika Anda membutuhkan kami untuk workshop dan seminar, silakan isikan komentar Anda disini » 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/kontak-kami/. Kami sudah menjelaskan format permintaan 
workshop dan seminar pada laman komentar. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:29] 

Baik. Untuk penjelasan tentang Workshop dan Seminar sudah selesai. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:33] 

Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Lowongan Pekerjaan di Komunitas BLOI. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:36] 

4. Lowongan Pekerjaan di Komunitas BLOI. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:40] 

Selain donasi dan iuran yang bertujuan untuk menyejahterakan anggota, komunitas BLOI juga 
membuka lowongan pekerjaan bagi siapa saja yang ingin membantu mengedukasi masyarakat 
Indonesia dan menyebarkan produk-produk komunitas. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:40] 

Lowongan pekejaan itu adalah sebagai distributor resmi dan pengajar kursus online. 



Taufik Hidayat, [23.07.17 14:44] 


Adapun syarat untuk menjadi distributor resmi dan pengajar kursus online dapat dilihat pada laman » 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/lowongan/. Keuntungan bagi Anda menjadi seorang distributor 
resmi adalah keuntungan yang Anda perole h adalah sepenuhnya untuk Anda, membantu komunitas 
dalam menyebarkan buku, mendapat kenalan baru, pengalaman baru, ilmu marketing, memiliki usaha 
sendiri, dapat memperluas jaringan bisnis dan sebagainya. 


D.K | [SupporfIT], [23.07.17 14:48] 

Saya pengen pelajari dl bos seluk beluk libre officenya. 

Krn saya sendiri tutor office di Dian Komputer. Dan juga sempat beberapa kali mengajari beberapa 
instansi pemerintahan khususnya mengenai office. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:48] 

[In reply to D.K | [SupporfIT]] 

Baik. Mohon jangan menyela ketika penjelasan belum selesai. 


D.K | [SupporfIT], [23.07.17 14:49] 
Ya. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:50] 

Selain sebagai mitra komunitas BLOI dalam hal penjualan buku, kami membutuhkan Anda sebagai 
tenaga pengajar kursus online. Keuntungan yang Anda peroleh sebagai pengajar kursus online, yaitu: 
Anda dibayar, membantu komunitas dalam mengedukasi masyarakat Indonesia dalam mengajarkan 
free software melalui LibreOffice, mendapatkan kenalan baru, topik materi yang akan diajarkan bebas 
tergantung kepada Anda sebagai pengajar dan sebagainya. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:52] 

Jika Anda berminat menjadi distributor resmi dan pengajar di kursus online, silakan kunjungi pranala » 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/pengajar-kursus-online/ (pengajar kursus online) dan 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/distributor-resmi/ (distributor). 



Taufik Hidayat, [23.07.17 14:53] 

Baik. Penjelasan tentang Lowongan Pekerjaan di Komunitas BLOI sudah selesai. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:55] 

Dengan demikian, penjelasan-penjelasan saya tentang: 1. Sejarah Komunitas Free Software dan Proyek 
Buku Kolaborasi Free Software, 2.Arah, Tujuan Komunitas, Iuran dan Donasi, 3.Workshop dan 
Seminar dan 4. Lowongan Pekerjaan di Komunitas BLOI telah selesai. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:56] 

Baik. Bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan berupa kritik dan saran, 
saya persilakan. 


Komang Astika, [23.07.17 14:56] 

Apakah iurannya bisa dibayar sekali setahun? 


Rizal, [23.07.17 14:56] 

1. Tadi dijelaskan, iuran bertujuan untuk menyejahterakan anggota dan digunakan untuk modal cetak 
buku serta menggaji individu yg berkontribusi, 

pertanyaan saya adakah benefit bagi member biasa yg belum bisa berkontribusi tenaga/ilmu sehingga 
hanya mampu berkontribusi lewat uang ? apa manfaat langsung yg didapatkan ? 

2. Bagaimana pengelolaan keuangan dalam komunitas ? apakah komunitas mampu menyajikan 
laporan keuangan yg transparan dan akuntabel kepada para member ? 


Taufik Hidayat, [23.07.17 14:57] 

[In reply to Komang Astika] 

Iuran boleh dibayar sekali dalam setahun. 


Ade Malsasa Akbar, [23.07.17 14:57] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Saya sepakat 20.000/bulan. Add dan tidak memberatkan. 



Komang Astika, [23.07.17 14:58] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Terima kasih 

HARICO woni, [23.07.17 14:58] 

saya juga sepakat dengan pendapat kang @Malsasa 

Bayu Guntur Arif Saputra, [23.07.17 14:59] 

[In reply to Rizal] 

Ini juga pertanyaan ku 

Taufik Hidayat, [23.07.17 14:59] 

[In reply to Rizal] 

Pertanyaan yang sangat bagus. Baik, saya akan menjawab. 

1. Nama Anda akan dimasukkan ke dalam web resmi kita. Silakan klik » 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/kontributor/. 

2. Untuk pengelolaan keuangan, sudah saya bukukan sendiri. 

Nur Kholis, [23.07.17 15:01] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

utk poin no 2 berarti ada laporan secara berkala ya kang? 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:01] 

[ Photo ] 



A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H | -Tnimi 











LAPORAN KEUANGAN BUKU LEBIH DEKAT DENGAN LIBREOFFICE WRITER 


BUKU LEBIH DEKAT DENGAN LIBREOFFICE EDISI REVISI 1 


PERIODE: OKTOBER 2016 S/D JANUARI 2017 




















NO 

TANGGAL 

KETERANGAN 

JUMLAHBARANG 

SATUAN 

HARGA BARANG / BUAH (IDR) 

PEMASUKAN (IDR) 

PENGELUARAN (IDR) SALDO (IDR) 


1 

27/10/16 

Transfer pemesanan buku dari Virgo Tri Septo Anggoro 

1 

kali 

80000 

107000 



2 

28/10/16 

Transfer pemesanan buku dari Arif Syamsudin W 

1 

kali 

80000 

98007 



3 

01/11/16 

Transfer pemesanan buku dari Wahyu Nurkholis 

1 

kali 

80000 

98000 



4 

27/10/16 

Ongkir pemesanan buku dari Virgo Tri Septo Anggoro 

1 

kali 



27000 


5 

28/10/16 

Ongkir pemesanan buku dari Arif Syamsudin W 

1 

kali 



18007 


6 

01/11/16 

Ongkir pemesanan buku dari Wahyu Nurkholis 

1 

kali 



18000 


TOTAL 






303007 

63007 240000 


7 

17/11/16 

Transfer gaji penulis ke Taufik Hidayat 

1 

kali 



25000 

8 

17/11/16 

Transfer gaji penulis ke Zidni Yusrin Karomi 

1 

kali 



25000 

9 

17/11/16 

Transfer gaji penulis ke Sasongko Bawono 

1 

kaH 



25000 


10 

19/11/16 

Transfer gaji penulis ke Nur Afandi 

1 

kali 



25000 


11 

19/11/16 

Transfer gaji penulis ke Anto Samatona 

1 

kali 



25000 


12 

19/11/16 

Transfer gaji penulis ke Kafabih Rahmat 

1 

kali 



25000 


13 

19/11/16 

Transfer gaji penulis ke Faiq Aminuddin 

1 

kali 



25000 


14 

22/11/16 

Transfer gaji penulis ke Sukamto 

1 

kali 



25000 


15 

12/11/16 

Onqkos Parkir 

1 

kali 



5000 


TOTAL 







205000 2 0 0 0 0 0 

SALDO AKHIR KOMUNITAS 





35000 

DONASI ANGGOTA KOMUNITAS 





175000 

TOTAL SALDO AKHIR KOMUNITAS 





210000 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:02] 
[ Photo ] 





LAPORAN KEUANGAN BUI 

U LEBIH DEKAT DENGAN LIBREC 
T DENGAN LIBREOFFICE EDISI R 

)FFICE WRITER 






BUKU LEBIH DEK4 

EVISI2 




PERIODE: JANUARI 2017 S/D JULI 2017 















NO 

TANGGAL 

KETERANGAN 

JUMLAHBARANG 

SATUAN 

HARGA BARANG (BUAH) (IDR) 

PEMASUKAN (IDR) 

PENGELUARAN (IDR) 

SALDO (IDR) 

1 


Total SaldoAkhir Komunitas 




210000 

2 

04/02/17 

Transfer pemesanan buku dari Samsul Ma’arif 

1 

kali 

50000 

50001 



TOTAL 








260001 

3 

09/02/17 

Penggantian Biaya Cetak Stiker untuk Cover CD Buku LO 2 

6 

buah 

5000 

0 

5000 

255001 

4 

09/02/17 

Penggantian Biaya CD Case Kertas White 

100 

lembar 

20000 

0 

20000 

235001 

5 

02/02/17 

Pembayaran Uang Cetak Buku Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer Edisi Revisi 2 

1 

kali 

35000 

0 

35000 

200001 

6 

13/03/2017 

Transfer pemesanan buku dari Abdul Djalil Djayali + Ongkir 

1 

kali 

50000 

63000 

35000 

228001 

7 

21/03/2017 

Pembelian kertas payung 

1 

kajang 

1000 

C 

100C 

227001 

8 

21/03/2017 

Pembelian CD-R kosong 

3 

buah 

9000 

0 

9000 

218001 

9 

21/03/2017 

Retribusi Parkir 

1 

kali 

1000 

C 

100C 

217001 

10 

21/03/2017 

Ongkir pemesanan buku dari Abdul Djalil Djayali 

1 

kali 

13000 

0 

13000 

204001 

11 

23/05/2017 

Transfer pemesanan buku dari Kafabih Rahmat + Ongkir 

1 

kali 

50000 

77000 

0 

281001 

12 

06/02/17 

Transfer Pemesanan buku dari Tri Ginanjar Laksana 

1 

kali 

50000 

50000 

0 

331001 

13 

06/03/17 

Transfer pemesanan buku dariArdelia Mahardika 

1 

kali 

50000 

50000 

0 

381001 

14 

06/03/17 

Pembayaran Uang Cetak Buku Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer Edisi Revisi 2 

3 

kali 

32000 

C 

96000 

285001 

15 

06/04/17 

Ongkir pemesanan buku dari Kafabih Rahmat 

1 

kajang 

27000 

0 

27000 

258001 

16 

06/04/17 

Pembelian CD-R kosong 

4 

buah 

2150 

0 

8600 

249401 

17 

06/04/17 

Retribusi Parkir 

1 

kali 

1000 

0 

1000 

248401 

18 

06/04/17 

Cetak Cover CD-R + Cutting 

6 

buah 

20000 

0 

20000 

228401 

TOTAL 







228401 

19 

06/07/17 

Pembelian CD-R kosong 

2 

buah 

2000 

c 

400C 

224401 

20 

16/07/2017 

Transfer pemesanan buku dari Hariyanto + Ongkir 

1 

kali 

50000 

79000 

0 

303401 

21 

17/07/2017 

Ongkir pemesanan buku dari Hariyanto 

1 

kali 

29000 

0 

29000 

274401 

22 

17/07/2017 

Trasfer pemesanan buku dari Bintang Sariyatno + Ongkir 

1 

kali 

50000 

84000 

0 

358401 

23 

18/07/2017 

Ongkir pemesanan Buku dari Bintang Sariyatno 

1 

kali 

34000 

0 

34000 

324401 

24 

18/07/2017 

Donasi pertama dari Ade Malsasa Akbar 

1 

kali 

0 

20000 

0 

344401 

25 

18/07/2017 

Pembelian CD-R kosong 

1 

kotak 

117500 

0 

117500 

226901 








Taufik Hidayat, [23.07.17 15:02] 
@setenforce itu kang pembukuannya. 


D.K | [SupporfIT], [23.07.17 15:02] 

Sebelum masalah donasi dan iuran. Maaf sebelumnya km saya juga baru dsni, cuman karena saya juga 
ada kepentingan dalam pengajaran. Yg saya butuhkan sebenarnya lebih ke informasi yang didapat. 
Untuk iuran dan donasi saya kira tidak masalah. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:03] 


[In reply to D.K | [Support*!!]] 

Affirmative!. 

Bayu Guntur Arif Saputra, [23.07.17 15:03] 

Benefit member biasa hanya di pasang di web? 

Rizal, [23.07.17 15:04] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

1. nama saja ya, baik. 

2. baik, semoga bisa di upload di situs sebagai bagian dari transparansi, syukur-syukur ada member yg 
punya ilmu akuntansi mau berkontribusi juga membantu laporan keuangan. 

Rizal, [23.07.17 15:04] 

Saran: 

Membagi member dalam 2 jenis, misal: 

- associate member, membayar iuran secara teratur benefit: diskon ..% untuk pembelian buku atau 
kursus online, mendapatkan email komunitas, akses gratis ke beberapa resource (tutorial dalam bentuk 
pdf, audio, dll) 

- common member, membayar iuran sukarela, benefit: mendapat akses gratis (tutorial dalam bentuj pdf, 
video dll) namun terbatas. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:04] 

[In reply to Bayu Guntur Arif Saputra] 

Sejauh ini baru sampai disitu. 

Bayu Guntur Arif Saputra, [23.07.17 15:05] 

Atau mungkin ngadain workshop sebagai pendanaan diambil dari situ 


Bayu Guntur Arif Saputra, [23.07.17 15:05] 



Sebagian 


D.K | [SupporfIT], [23.07.17 15:05] 

[In reply to Bayu Guntur Arif Saputra] 

Memang untuk komunitas, lebih diutamakan ke kontributor sih bos. Krn mrekalah yg menjawab 
mengatur dan juga mengelola 

Bayu Guntur Arif Saputra, [23.07.17 15:05] 

[In reply to Rizal] 

Bagus nij 

Didit Hadiantoko, [23.07.17 15:06] 

Yang donasi atas nama perusahaan mungkin product perusahaan bisa dipromokan dalam acara 
seminar/workshop/kursus online, ini usulan aja, sapa tau ada perusahaan yg support hehe.. 


Azis Pratama, [23.07.17 15:07] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Usui Kang, Seandainya memungkinkan kedepannya iuran komunitas bisa dibingkai dalam suatu badan 
usaha koperasi (secara bertahap & sederhana, dulu), nantinya bakal lebih memudahkan bagi pengurus 
untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban apapun bentuknya, nuwun 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:07] 

[In reply to Rizal] 

Saran yang sangat bagus. Saya pribadi lebih setuju pada benefit diskon pembelian buku atau kursus 
online. Untuk tutorial ataupun video sudah kami sisipkan di web. Silakan mengunduhnya secara bebas. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:08] 

[In reply to Didit Hadiantoko] 

Saran yang sangat bagus kang. Saya sangat suka dengan ini. Memang kita berencana mau mengadakan 
workshop atau seminar, nantinya nama perisahaan atau produk akan kami sertakan. 



D.K | [Support*IT], [23.07.17 15:09] 

[In reply to Didit Hadiantoko] 

Mungkin bs dimasukkan ke dalam promosi sih kalo ini. Kebetulan saya juga sudah masang libre office 
di 2 perusahaan sebagai pengganti office. Tp lebih bagus lagi dan disarankan atau diprioritaskan ke 
sekolah-sekolah atau kampus 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:10] 

[In reply to Azis Pratama] 

Saran yang sangat bagus. Saya menyetujuinya. Hanya saja, kita kita belum punya SDM untuk membuat 
laporan pertanggungjawabannya. Sejauh ini baru saya semua yang mengurus administrasinya. Kita 
akan memang berencana mengarah kesana. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:11] 

[In reply to D.K | [Support*IT]] 

Langkah yang bijak untuk ini. Saran yang sangat bagus. 


D.K | [SupporfIT], [23.07.17 15:11] 

Silahkan dilanjut. Saya masih baca tutorial untuk calc nya. 


AliAhmadi, [23.07.17 15:12] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

untuk jadi badan usaha bukanlah sesuatu yg mudah 


Rizal, [23.07.17 15:12] 

[In reply to D.K | [Support*IT]] 

member juga perlu diberi benefit, agar komunitas makin besar dan member ikut berkembang bersama 
komunitas dan pada akhirnya bisa ikut berkontribusi ilmu, bukan sekedar uang. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:12] 

FYI, sebelum rapat ini dimulai sudah ada orang yang berdonasi ke komunitas ini. 



AliAhmadi, [23.07.17 15:12] 

mulai dari mengurus pendirian, perijinan sampai masalah perpajakan 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:12] 

[In reply to Ali Ahmadi] 

Affirmative. Benar sekali kang. 

Rizal, [23.07.17 15:12] 

[In reply to Ali Ahmadi] 
iya malah cenderung ke ribet 

AliAhmadi, [23.07.17 15:13] 

yg pasti penghasilan yg diterima oleh badan hukum contoh yayasan di negara kita tetap dianggap 
sebagai objek pajak 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:14] 

FYI, ini adalah buku yang telah sampai ke pembeli. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:14] 

[Forwarded from Hariyanto Iyan] 

[ Photo ] 




Taufik Hidayat, [23.07.17 15:14] 
[Forwarded from Bintang Sariyatno] 
[ Photo ] 



Pak Taufik terima kasih banyak... 

Buku nya sdh sampai, layout dan packing buku nya mantap. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:14] 

[Forwarded from YNp 'll}] 

[ Photo ] 





Taufik Hidayat, [23.07.17 15:15] 

[In reply to Ali Ahmadi] 

Benar kang. Untuk itu, saya belum bisa menjadikan komunitas ini menjadi suatu badan atau yayasan. 

D.K | [SupporfIT], [23.07.17 15:15] 

Ditunggu untuk buku libreoffice calc nya. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:15] 

FYI, saya berencana mengadakan workshop di tahun depan. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:15] 

[In reply to D.K | [Support*IT]] 

Affirmative. 

Rizal, [23.07.17 15:16] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

saya merasa komunitas cukup, yg penting transparan dan akuntabel. Sebab kepercayaan mahal 
harganya 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:17] 



Baik. Untuk hal itu lah. Saya memang berencana membuat annual report-nya. Seperti milik TDF. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:18] 

Ataupun komunitas Free Software lainnya. 

Azis Pratama, [23.07.17 15:18] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Affirmative: 

Kalau belum memungkinkan tak mengapa Kang, saya doakan kedepannya komunitas Belajar 
LibreOffice bisa semakin maju <&> 

Harry Suryapambagya, [23.07.17 15:19] 

Saya ada pertanyaan kang. 

Untuk yang ingin mendaftar menjadi pengajar online, namun materi atau ilmunya belum cukup. 
Apakah akan ada support materi ataupun kursus singkat untuk para calon pengajar online kang? 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:19] 

[In reply to Azis Pratama] 

Aamiin. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:20] 

[In reply to Harry Suryapambagya] 

Baik. Kami akan membantu Anda setidaknya Anda dapat memilih materi yang sesuai dengan bidang 
Anda. 

Harry Suryapambagya, [23.07.1 7 15:23] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Oke baik kang. Untuk rincian materi bisa diliat dimana kang ? 



Taufik Hidayat, [23.07.17 15:25] 

[In reply to Harry Suryapambagya] 

Akang lihat saja di daftar isi buku Lebih Dekat Dengan LibreOffice Writer. Unduh disini » 
http://libreoffice.puskomedia.web.id/buku/. 

Harry Suryapambagya, [23.07.17 15:25] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Siap, otw kang ^(H 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:27] 

Rekan-rekan disini yang ingin berdonasi atau membayar iuran. Silakan japri saya melalui PM telegram. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:35] 

Baik. Masih adakah yang ingin memberikan masukan dan saran untuk kemajuan komunitas ?. 

Rizal, [23.07.17 15:36] 

oh iya kang tanya lagi, definisi member disini artinya yg tergabung di grup telegram ini ? atau ada 
pendaftaran khusus di situs BLOI 


saya cuma berpikir bagaimana bonding antar anggota dan terhadap komunitas bisa terbangun. 


Rizal, [23.07.17 15:38] 

sebab disini, bisa bebas keluar masuk begitu saja, tapi kalau ada pendaftaran dan tercatat mungkin 
individu jadi lebih punya rasa tanggung jawab ketika tergabung ke komunitas. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:42] 

Pertanyaan sekaligus saran yang sangat bagus. Baik. Kami akan memfilter member disini melalui 
pendaftaran. Mengingat mudahnya member untuk keluar masuk grup. Jadi, jika Anda sudah tergabung 
sebagai member komunitas, Anda akan mendapat ID dan sekurang-kurangnya memiliki tanggung 
jawab terhadap komunitas. 



Taufik Hidayat, [23.07.17 15:42] 

[Forwarded from Rizal] 

oh iya kang tanya lagi, definisi member disini artinya yg tergabung di grup telegram ini ? atau ada 
pendaftaran khusus di situs BLOI 

saya cuma berpikir bagaimana bonding antar anggota dan terhadap komunitas bisa terbangun. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:42] 

[Forwarded from Rizal] 

sebab disini, bisa bebas keluar masuk begitu saja, tapi kalau ada pendaftaran dan tercatat mungkin 
individu jadi lebih punya rasa tanggung jawab ketika tergabung ke komunitas. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:42] 

Mungkin rekan-rekan disini bisa membantu saya dalam menjawab pertanyaan tersebut diatas. 

Bayu Guntur Arif Saputra, [23.07.17 15:46] 

Mungkin perlu seperti itu. Tapi tetap grup ini terbuka untuk umum yang mau belajar. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 15:47] 

[In reply to Bayu Guntur Arif Saputra] 

Grup ini selalu terbuka untuk siapa saja yang mau belajar atau berbagi pengalaman LibreOffice. 

Harry Suryapambagya, [23.07.17 15:49] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Saya mungkin ada sedikit saran. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin bisa dibuatkan form untuk pendaftaran member yg resmi 
(terdaftar di database BLOI). 

Dan bagi yang ingin mendaftar sebagai member yang resmi tadi, diwajibkan membayar iuran seperti 
yang sudah disampaikan kang @yumtaufik dan kang @Malsasa. 



Nah, bagi member yang resmi tadi, akan mendapat benefit, seperti saran dari kang @setenforce diatas 
tadi (tentang pembagian member dalam 2 jenis). 


Mungkin seperti itu dulu saran dari saya kang. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 15:56] 

[In reply to Harry Suryapambagya] 

Saran yang bagus. Saya setuju untuk ini. Akan ada form untuk memfilter anggota resmi dan biasa. 
Anggota ini nantinya akan memiliki ID tersendiri dan wajib membayar iuran. Iuran tersebut tidak harus 
1 bulan 1 kali per member. Boleh 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Keuntungannya, jika membeli buku 
bisa mendapatkan potongan harga. 


Rizal, [23.07.17 15:59] 

terima kasih respon positifnya Kang & 


[In reply to Taufik Hidayat] 

Oke kang. Terimakasih sudah menerima saran saya. Semoga saran dari teman-teman semua yang dapat 
berdampak positif dapat terlaksana juga. 

Kami tunggu realisasinya Kang &(■] 


Harry Suryapambagya, [23.07.17 16:13] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Oke kang. Terimakasih sudah menerima saran saya. Semoga saran dari teman-teman semua yang dapat 
berdampak positif dapat terlaksana juga. 

Kami tunggu realisasinya Kang &jH] 


Taufik Hidayat, [23.07.17 16:17] 

[In reply to Harry Suryapambagya] 

Kami membutuhkan Anda untuk merealisasikan semua saran rekan-rekan. Karena komunitas ini bukan 
punya saya, tapi punya kita, punya Anda semua. 



Taufik Hidayat, [23.07.17 16:20] 


Dengan dibukanya rapat pertama ini, maka dengan resmi saya membuka lowongan untuk Anda, 
sebagai distributor resmi, pengajar dan peserta kursus online, iuran dan donasi. 


Taufik Hidayat, [23.07.17 16:21] 

Jika pun Anda bukan resmi tapi berkontribusi untuk komunitas ini, maka Anda berhak kami berikan 
penghargaan. 


Komang Astika, [23.07.17 16:23] 
[In reply to Taufik Hidayat] 


Taufik Hidayat, [23.07.17 16:24] 

Baik. Apakah masih ada saran dan masukan untuk komunitas kita ?. Saya tunggu sampai pukul 17.00. 

Harry Suryapambagya, [23.07.17 16:24] 

[In reply to Taufik Hidayat] 

Siap kang. Saya baca-baca dulu di web BLOI &jHj 

Komang Astika, [23.07.17 16:26] 

Buku libreoffice calc ditunggu kang. Di kantor2 lebih banyak yg menggunakan calc. 

Taufik Hidayat, [23.07.17 16:26] 

[In reply to Komang Astika] 

Baik. 


bambsy, [23.07.17 16:30] 
maaf baru bisa absen 



Ade Malsasa Akbar, [23.07.17 16:33] 

Buku LibreOffice Calc sudah dimulai pengerjaannya siang ini. 

Ade Malsasa Akbar, [23.07.17 16:34] 

Dari 6 bab yang saya proposalkan, sudah ada 6 kontributor yang pegang. 

Ade Malsasa Akbar, [23.07.17 16:34] 

Hanya belum saya umumkan di sini. 

Ernawan, [23.07.17 16:34] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 


Ade Malsasa Akbar, [23.07.17 16:34] 

Nanti, kita bisa tambah jumlah bab jika rekan-rekan ingin ikut menulis. 

Ade Malsasa Akbar, [23.07.17 16:35] 

@yumtaufik koordinator, bagaimana kesimpulan rapat #1? Disampaikan nanti jam 17:00 WIB? 

Taufik Hidayat, [23.07.17 16:35] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Baik kang Ade. Saya kemungkinan belum bisa mengambil proyek ini sebagai koordinator. Apakah ada 
rekan lain yang bersedia menjadi koordinatornya ?. 


Ade Malsasa Akbar, [23.07.17 16:36] 
[ Photo ] 



Contents 


Mengenal LibreOffice Calc 1 

Daftar Istilah 3 

> Bab 1 Mengenal LibreOffice Calc 4 

> Bab 2 Mengapa Memakai Calc? 6 

Bab 3 Tampilan Calc 9 

> Bab 4 Membuat Dokumen 10 

Bab 5 Menyimpan Dokumen 11 

Bab 6 Formula-Formula Dasar 12 


6 bab ebook LibreOffice Calc 


Taufik Hidayat, [23.07.17 16:36] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Iya kang. 

Ade Malsasa Akbar, [23.07.17 16:37] 
Deadline 30 September 2017. 


